WikipediA 

Bahasa Nauru 


Bahasa Nauru adalah bahasa yang termasuk dalam 
rumpun bahasa Austronesia yang digunakan di Nauru. 

Bahasa Nauru termasuk dalam keluarga bahasa 
Mikronesia. Memiliki kode ISO 639 "na" atau "nau". 

Huruf 

Memiliki 16-17 konsonan dan 12 huruf vokal (6 panjang 
dan 6 pendek). 

Contoh 


Bahasa Nauru 

Bahasa Indonesia 

Anubumin 

Malam 

Aran 

Siang 

Bagadugu 

Leluhur 

Ebok 

Air 

Firmament 

Bumi 

Gott 

Tuhan 

lanweron 

Surga 

lao 

Cahaya 

low 

Perdamaian 

Itur 

Kegelapan 

Orig 

Awal 

Tarawong (ka) 

Selamat tinggal 


Dituturkan di 

Nauruan 

Ekaiairu Naoero 

Nauru 

Penutur 

7.000 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

ISO 639-1 

■ Melayu-Polinesia 

■ Oseanik 

■ Tengah-Timur 

- Mikronesia 

■ Nauruan 

Kode bahasa 

na 

ISO 639-2 

nau 

ISO 639-3 

nau 


Pranala luar 


■ Ethnologue on Nauruan (http://www.ethnologue.com/show 

language.asp?code=nau) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Nauru 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Nauru&oldid=11448106" 


Halaman ini terakhir diubah pada 19 Maret 2016, pukul 19.41. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








































